
MENGENAL AGAMA ISLAM 

Soal 1 : Untuk apa Allah Subhanahu wata'ala 
menciptakan kita? 

Jawaban : Dia menciptakan kita agar beribadah 
kepadaNya serta tidak menyekutukanNya dengan 
sesuatupun. 

Dalil dari Al Quran 

(3 (j jlii^J ^\ 13 ^3 

Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali 
agar mereka beribadah kepadaKu. 

Dalil dari As Sunnah 

Hak Allah Subhanahu wata'ala atas hambaNya 
bahwa mereka menyembahNya dan tidak 
menyekutukanNya dengan sesuatu pun 



"Allah yang menciptakan segala 
sesuatu". (Az-Zumar: 62) 

2. Jika dikatakan kepadamu: Siapa 
Robbmu? Maka kamu katakan: 
Allah 

Robbku dan Robb segala sesuatu, 
dan dalilnya adalah perkataan Allah 
Ta'ala: 



? - K' > ^ M- E K' 



Jika 
ya^mi 

, katakar 

Yang mj 

dan Diaj 

seriba 

..... dan d^i 



i ka ri kepat 
takanmi 



canku 

§aK r me^ 
«fftakhli 



li 



lah perkataan 



"Katakanlah: "Apakah aku akan 

mencari Robb selain Allah, padahal 

iatadalah 



164). Dan perkataarw 



"Segala puji bagi Allah, Robb 
semesta alam". (Al-Fatihah: 2). 

3. Jika dikatakan kepadamu: Untuk 
apa Allah menciptakanmu? Maka 
kamu katakan: Allah menciptakan 
kami untuk beribadah kepada-Nya, 
dan dalilnya adalah 

perkataan Allah Ta'ala: 

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka 

beribadah 

kepada-Ku". (Adz-Dzaariyaat: 56). 

4. Jika dikatakan kepadamu: Apa 
agamamu? Maka kamu katakan: 
Agamaku adalah Islam yang haq 
(benar), dan dalilnya adalah 
perkataan Allah Ta'ala: 



"Sesungguhnya agama (yang 
diridhai) di sisi Allah hanyalah 

Islam". (Ali Imron: 

19). Dan perkataan-Nya Ta'ala: 

"Dialah yang telah mengutus Rasul- 
Nya (dengan membawa) petunjuk 

(Al-Quran) dan 

agama yang benar". (At-Taubah: 
33). 

0^ ^ & 



"Barangsiapa mencari agama selain 
agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan 




